1 


Ebook 

“RAHASIA Menjadi Importir Barang 
China" 








PENDAHULUAN 

Perdagangan internasional mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui 
kegiatan ekspor impor, dimana barang atau jasa yang diperdagangkan dapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Negara yang mengeskpor akan 
memperoleh pendapatan, sedangkan negara yang melakukan 
impor dapat memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di negaranya. Impor bukan 
sesuatu yang buruk, pada dasarnya tidak semua barang harus dibuat sendiri oleh suatu 
negara karena tidak efisien. 

Sekarang impor produk China semakin sulit dikendalikan, berbagai produk 
China telah terbukti membanjiri industri dalam negeri. Impor produk China langsung 
membanjiri pasar lokal lantaran belum adanya tameng pelindung non tarif dan juga 
industri dalam negeri mengalami penurunan pengusahaan, merosotnya keuntungan 
hingga pengurangan tenaga kerja. 

Di Indonesia banyak perilaku bisnis yang lebih suka menjual produk buatan 
China daripada menjual produk dalam negeri. Hal ini menjadi penyebab penurunan 
produksi dalam negeri sedangkan kualitas produk dalam negeri lebih unggul di 
bandingkan produk China. Produk dalam negeri menerapkan Standar Nasional 
Indonesia (SNI), sementara banyak produk China yang tidak memiliki 
SNI walaupun kaya inovasi dan kreasi. 

Tidak ada yang dirugikan dalam perdagangan, karena jika harga tidak sesuai 
dengan utilitas maka konsumen tidak akan membeli produk tersebut, sehingga 
pengusahanya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula menderita kerugian. 





3 

Aktivitas ekspor impor dapat berperan dalam melihat tingkat ketergantungan ekonomi 
suatu negara terhadap negara lainnya, jika suatu negara sangat bergantung terhadap 
hasil produksi negara tertentu, maka daya tawarnya (bargaining power) menjadi kurang 
kuat. 


Kondisi ini membuat perkembangan industri manufaktur di dalam negeri 
semakin buruk. Dengan fenomena tersebut biaya produksi industri dalam negeri terus 
saja melonjak lantaran kebijakan pemerintah seolah tidak mendukung perkembangan 
industri dalam negeri. 

Selain itu ongkos produksi membuat beberapa produk terutama produk 
elektronik menjadi tidak efisien. Karena masalah tersebut maka pebisnis lebih suka 
untuk mengimpor produk dari China 

yang murah. Industri di China memang sudah terbilang maju karena pemerintah disana 
memberi insentif dan infrastruktur yang memadai. 

Proses pengalihan teknologi pun bisa dilakukan dengan cepat, bahkan saat ini 
banyak produk elektronik dari China yang menguasai pasaran Indonesia. Kekalahan 
produk dalam negeri juga di akibatkan karena infrastruktur yang minim. Konsumsi 
dalam nnegeri yang meningkat mengakibatkan mudahnya pasar di isi oleh produk China 
sehingga pertumbuhan impor selalu lebih besar daripada ekspor 


Salam sukses! 






Daftar Isi 

BAB 1. PERSIAPAN BISNISIM POR CHINA 

1.1. MENGAPA CHINA? 

1.2. APA YANG PERLU ANDA SIAPKAN? 

BAB 2. MEMILIH VENDOR/SUPUER YANG BAIK 

2.1. MENGHUBUNGI VENDOR 

2.2. M EKANISM E TRANSAKSI DENGAN VENDOR 

2.3. TATA CARA IM PORT BARANG DARI CHINA 

BAB 3. TEHNIK RAHASIA SUKSES IM POR BARANG CHINA 

3.1. APA YANG HARUS& JANGAN DILAKUKAN 

3.2. TEHNIK BERBAHASA DALAM KOM UNIKASI 

3.3. TEHNIK M EM BUAT KERJASAM A/ KOM UNIKASI YANG BAIK 

3.4. TEHNIK M ENGIRIM BARANG DARI VENDOR 

BAB 4 . TENTANG PAJAKDAN BEA CUKAI 

4.1. RAHASIA MENGHINDARIPAJAK 

BAB 5. TEHNIK M ENJUAL DAN M EMASARKAN 

5.1. 8TEHNIK PEM ASARAN IM POR DARI CHINA 

5.1. TEHNIK M ENJUAL IM POR DARI CHINA 

5.2. RAHASIA DROPSHIP IM POR BARANG CHINA 

5.4. RISETPRODUK CHINA MU RAH DAN LARIS 

BAB 6. UNDANG-UNDANG IMPORT 




BAB 1. PERSIAPAN BISNISIM POR CHINA 


1.1. MENGAPA CHINA? 

Banyak orang yang suka produk China, bahkan saat ini hampir semua produk 
dari China terjual mudah dipasaran dibandingkan dengan produk dalam negeri. China 
adalah salah satu negara yang banyak memproduksi barang berteknologi yang dijual 
dengan harga cukup terjangkau. Perkembangan teknologi yang pesat membuat produk 
China terutama HP China semakin banyak peminatnya.Produk China selain murah, 
fiturnya juga cukup canggih. 

Produk China lebih relatif murah karena harga yang Anda beli tidak melalui 
proses promosi di TV, berbeda dengan merek-merek terkenal di pasaran. Produk China 
memiliki sejumlah alasan untuk menarik konsumen. Produk buatan China digemari 
karena modelnya yang menarik dibanding 

produk lokal dan secara kualitas memang tak jauh beda dengan produk bermerek 
lainnya. 

Banyak produk China sebenarnya menguntungkan pedagang, karena lebih 
cepat laku. Apalagi, harganya juga lebih murah produk China dibanding produk lokal. 
Dalam bagian berikut kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
sehingga produk-produk China menjadi primadona utama yang menjadi target utama 
importir. 





Berikut beberapa alasan mengapa produk China laku dipasaran: 

1. Banyak pilihannya 

Bagi yang ingin tampil modis tetapi dengan budget minim sepertinya bisa 
menoleh smartphone China sebagai sasaran. Untuk yang ingin memiliki smartphone 
model iPhone maka Xiaomi, Oppo dan Lenovo kelas atas bisa menjadi pilihanmu. Tetapi 
sebaliknya, jika dana yang anda punya masih kurang, maka bisa memilih smartphone 
dari Huawei, ZTE dan berbagai pilihan lainnya 

2. Harga terjangkau 

Perusahaan di China terutama perusahaan smartphone memiliki prinsip untuk 
menggunakan komponen asli buatan negerinya sehingga biaya produksi dari 
smartphone yang dilempar kepasaran pun menjadi lebih murah karena hanya sedikit 
komponen yang harus diimpor dari luar negeri. Selain itu, China juga telah memiliki 
banyak pabrik yang merupakan perwakilan dari industri teknologi besar yang ada di 
dunia. Dari sanalah kemudian ilmu tersebut dicuri untuk diterapkan dalam industri 
teknologi dalam negerinya sehingga mereka mampu memproduksi smartphone yang 
tidak kalah dengan negara lain. 

Biaya produksi yang murah juga karena faktor gaji karyawan yang rendah. Peluang 
pekerjaan di negara China sangat kompetitif. Oleh karena itu , perusahaan - perusahaan 
di situ bisa mendapatkan karyawan dengan biaya gaji yang rendah . 

Kebanyakkan perusahaan negara China tidak membayar biaya - biaya lain seperti 
asuransi dan pemberian tempat tinggal untuk pekerja bergaji rendah . Karena birokrasi 
tidak ada , pembayaran pajak yang kurang , biaya bangunan yang murah dan biaya 





7 


konstruksi yang murah turut membantu mengurangi biaya produksi barang di negara 
China. 

Biaya produksi yang rendah memungkinkan perantara untuk mencari uang dengan 
memasarkan barang pabrik kepada pihak luar . Jika Anda bisa mendapatkan barang 
langsung dari pabrik produksinya maka anda akan memperoleh barang jauh lebih 
murah. 

3. Spesifikasi lebih unggul 

Perusahaan di China selalu mengedepankan kenyamanan pengguna. Sehingga 
mereka pun dapat menghasilkan smartphone yang memiliki spesifikasi yang cukup 
bagus dengan harga terjangkau. 

Dukungan penuh pasca jual Banyak yang tidak suka membeli smartphone China karena 
dukungan pasca jualnya sangat buruk. Banyak klaim garansi yang tidak terbalas 
sehingga membuat para pengguna merasa kesal dan tidak mau membeli produk China 
lagi. Tetapi hal itu kini telah berubah, pabrikan besar yang berasal dari China seperti 
Xiaomi, Lenovo dan Oppo bahkan berani menawarkan dukungan penuh pasca jual atas 
produknya. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka merasa yakin dengan kualitas 
produk yang dijualnya. 

4. Kualitas cukup baik 

Jika dulu kualitas produk China memang masih terdengar kurang bagus dan 
beberapa smartphone dari China yang di jual dengan harga murah memang cepat panas 
ketika digunakan terlalu lama, tetapi belakangan ini trend tersebut makin berkurang, 
justru sekarang ada smartphone dari luar yang lebih cepat panas jika dibandingkan 






8 


dengan smartphone dari China. Dan produk lain dari China selain smartphone pun juga 
sangat unggul dan berkualitas saat ini. 

5. Kebijakan pintu terbuka negara China 

vendor di negara China sudah semakin siap untuk mengekspor ke negara luar 
dan mereka semakin tekun melakukan pemasaran untuk barang mereka ke luar negeri. 
Ini tentu saja akan menjadi semakin bagus pada tahun - tahun yang akan datang . 

6. pelayanan Dropshipping 

Semakin banyak perusahaan vendor di negara China yang turut menawarkan 
pelayanan dropshipping kepada pelanggan mereka .Di dalam strategi dropshipping , 
pekerjaan pengepakan dan pengiriman barang akan dilakukan oleh perusahaan 
tersebut dan Anda hanya perlu fokuskan pada kegiatan pemasaran barang dan 
memproses pesanan. 

Strategi dropshipping ini semakin populer terutama di kalangan 
pengusaha-pengusaha yang menjual di portal lelang online # 1 dunia yaitu di eBay . 
Bahkan banyak pengusaha eBay dari Indonesia suka menggunakan strategi 
pengusahaan ini .Jadi , tidak ada masalah untuk Anda juga menggunakan strategi ini 
untuk membantu memulai dan pengembangan bisnis Anda di dalam dunia internet. 

7. M udah untuk bertransaksi 

vendor negara China tidak terlalu memilih di dalam menvendor barang . 
pengusaha baru tanpa perusahaan yang terdaftar masih bisa berbisnis dengan mereka . 
Masyarakat mereka juga tidak mempedulikan perbedaan ras atau agama lain . Asalkan 






Anda memiliki kerjasama yang baik dengan mereka , semuanya akan berjalan dengan 
lancar. 

Salah satu alasan utama yang sering saya dengar mengapa seseorang pengusaha masih 
belum mulai membeli dari negara China adalah: 

"Saya tidak bisa berbahasa China, tidak pernah ke sana, dan tidak mengetahui 
apa-apa tentang negara China ". 

Biar saya jelaskan di sini: Anda tidak perlu risau. 

Perusahaan China yang siap untuk mengekspor barang pasti memiliki karyawan yang 
bisa berbahasa Inggris dan mereka akan siap untuk bekerjasama dengan Anda. 
Meskipun Anda cuma berkomunikasi dalam 'broken english 1 , mereka pasti masih dapat 
memahami Anda. Anda cuma harus berani untuk komunikasi dengan mereka! 

Apakah Anda masih kurang yakin tentang potensi melakukan transaksi dengan negara 
China?:) 

1.2 APA YANG PERLU ANDA SIAPKAN? 

Untuk menjalankan bisnis import produk dari China, apalagi jika Anda seorang 
pemula dalam bisnis ini, Anda harus menyiapkan beberapa hal. Persiapan ini sangat 
dibutuhkan agar bisnis yang Anda jalankan bisa lebih mudah dikelola dan dikendalikan. 
Dengan persiapan yang matang, resiko import yang gagal akan bias diminimalisir dan 
memperbesar peluang barangbarang sampai di Indonesia sesuai jadual sehingga 
semakin cepat biasdijual dan mendatangkan profit. 





10 


Berikut adalah 7 tips untuk memulai bisnis barang impor dari China: 

I. Rencana bisnis 

Rencana bisnis sering digunakan sebagai suatu rencana usaha yang menekankan 
pada pengkajian terhadap layak atau tidaknya suatu usaha atau proyek yang akan 
dilaksanakan baik yang bersifat usaha baru, pengembangan maupun rehabilitasi usaha. 
Usaha merupakan daur kegiatan yang menggunakan 

permodalan untuk membeli barang atau jasa, kemudian merubahnya kembali menjadi 
uang tunai yang merupakan modal usaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 
badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menggunakan atau 
setidak-tidaknya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi serta 
praktek-praktekdunia usaha pada umumnya. 

Sekerjasama dengan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan 
perusahaan akan dapat dicapai apabila sasaran kegiatan usaha dapat dirumuskan secara 
operasional. Rencana usaha yang baik harus jelas dan ditetapkan terlebih dahulu 
sebelum kegiatan usaha itu dilaksanakan secara operational. Seperti telah diuraikan 
dalam pembahasan sebelumnya bahwa rencana bisnis adalah perencanaan kegiatan 
usaha atau proyek yang menekankan kepada penelaahan atau pengkajian terhadap 
layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dilaksanakan. 

Penyusunan rencana bisnis sangat penting dan diperlukan, agar Anda dapat 
mempersiapkan usahanya dengan matang dan untuk mengetahui apakah rencananya 
bisnisnya layak atau tidak untuk dilaksanakan. Dengan perencanaan bisnis akan dapat 
dihindari kerugian-kerugian, baik yang bersifat operational maupun strategis 






organisasional. Pada sisi lain rencana bisnis juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk 
menguji kesiapan Anda sebelum rencana bisnis tersebut dilaksanakan. 

II. Hubungi Pihak Asing dan Konsulat / Kedutaan 

Hubungi konsulat atau kedutaan di negara yang Anda ingin melakukan bisnis dengan. 
Pada saat yang sama, hubungi konsulat negara itu di negara Anda sendiri. Kedua 
konsulat ingin melihat peningkatan perdagangan antara kedua negara dan dapat 
memberikan informasi tentang pembatasan, peluang, praktik umum, dan bahkan 
informasi kontak bisnis dan organisasi. 

III. Tentukan Persyaratan untuk ProdukTertentu Anda 

Dengan semua informasi yang Anda temukan, Anda perlu hati-hati dalam 
persyaratan lisensi untuk produk yang ingin Anda impor atau ekspor. Anda bisa 
mendapatkan produk Anda melalui bea cukai agar barang yang Anda beli tidak dianggap 
barang ilegal. 

IV. Memahami International Shipping 

Untuk menjalankan bisnis impor barang dari luar negeri, Anda harus memahami 
international shipping. Anda harus akrab dengan pelayaran internasional dan standar 
pembayaran sehingga Anda bisa dengan mudah untuk menjalankan bisnis ini. 

V. M enyiapkan Letter of Credit 

Pastikan Anda selalu bekerjasama baik dengan lembaga keuangan Anda dan mereka 
siap untuk bekerja dengan Anda dalam usaha perdagangan internasional. Salah satu 
bentuk yang paling umum dari pembayaran internasional adalah letter of credit, jadi 
pastikan Anda mendapatkannya dari 






12 


banksebelum memulai bisnis ini. 

VI. Pillihlah Freight Forwarder 

Jika Anda baru memulai, Anda mungkin ingin menggunakan layanan freight 
forwarding untuk mengatur pengiriman luar negeri Anda. Dengan demikian, Anda akan 
memilih jaringan pengriman yang berpengalaman dan berkualitas untuk mendapatkan 
tarif pengiriman yang paling menguntungkan bagi Anda. 

VII. Memilih Broker Bea Cukai 

Untuk memulai bisnis impor barang dari China, Anda bisa memilih broker bea cukai. 
Mereka akan melakukan penyiapan dokumen dan membuat semua pengaturan dan juga 
memudahkan Anda untuk berkonsentrasi pada bisnis Anda secara keseluruhan. 







13 


BAB 2. M EM IUH VENDOR/SUPLIER YANG BAIK 

2.1 MENGHUBUNGI VENDOR 

Untuk menjalankan bisnis impor barang dari China, Anda bisa memilih salah satu 
vendor yang benar-benar bisa dipercaya. Namun, jika Anda belum pernah menjalankan 
bisnis ini, Anda hams bisa memilih vendor yang tepat agar tidak terjadi kendala saat 
Anda benar-benar menjalankan bisnis import produk China. 

Dalam dunia bisnis agar proses produksi dapat berjalan dengan cepat, banyak 
pelaku bisnis yang kemudian menjalin kerja sama dengan vendor atau supplier. 
Keberadaan supplier ini secara tidak langsung juga mempengaruhi usaha Anda, yaitu 
dalam kualitas produk dan keberlangsungan. Oleh karena itu agar proses produksi 
dalam usaha Anda senantiasa supplier atau pemasok untuk mendapatkan bahan baku 
usaha yang mereka butuhkan lancar, maka perlu kecermatan dalam memilih supplier. 

Sebelum Anda menghubungi vendor dan memulai bisnis import barang dari China, 
perhatikan beberapa hal dibawah ini: 

Kualitas 

Kualitas adalah syarat yang mutlak saat Anda memilih supplier, Anda harus 
mengetahui kualitas dari produk mereka. Jika kualitas bahan dari mereka buruk, maka 
hal tersebut juga akan berimbas pada kualitas produk yang Anda hasilkan. Sebaiknya 
cermati terlebih dahulu sebelum memilih. Meskipun ada yang menawarkan biaya yang 
terjangkau namun apabila kualitasnya tidak bagus, otomatis hal tersebut akan membuat 
kualitas produk Anda menjadi jelek juga. Lebih baik mengeluarkan biaya yang sedikit 






14 


lebih tinggi namun kualitasnnya terjamin. 

Kuantitas 

Setelah memastikan kualitas produk dari supplier yang dipilih, Anda juga perlu 
memastikan kesanggupan mereka memasok atua mengirim produk sesuai dengan 
jumlah yang Anda inginkan. Pada prakteknya sering supplier merasa dapat menampung 
kapasitas produksi sesuai dengan permintaan, padahal mereka memiliki kemampuan 
yang terbatas untuk mengirim produk tersebut. Ada banyak supplier dengan 
kemampuan produksi yang berbeda-beda, pilihlah supplier yang mampu menjamin 
ketepatan waktu dan mengirimkan jumlah barang sesuai dengan yang pemesanan. 

Kontinuitas 

Persoalan yang paling sering muncul adalah ketika supplier sewaktuwaktu 
mengalami kendala sehingga mereka tidak dapat mengirimkan bahan baku yang Anda 
butuhkan. Proses produksi dalam sebuah bisnis pasti memiliki deadline kerja, oleh 
karena itu Anda harus memastikan tidak ada hal yang 

mengganggu kelancaran produksi usaha tersebut.. Hal ini pun kemudian berimbas bisnis 
Anda menjadi tidak dapat berjalan. 

Tanggung jawab supplier dalam bentuk kompensasi pun tidak dapat menggantikan 
kerugian bisnis Anda yang kehilangan pangsa pasar. Untuk menghindari hal tersebut, 
Anda harus dapat memprediksi sejak awal kemampuan supplier tersebut dalam 
menyediakan bahan secara kontinyu. Sehingga Anda perlu memperhitungkan 
faktor-faktor yang memungkinkan menjadi kendala, seperti jarak, peralatan yang 
digunakan, jadwal kerja mereka, hingga jumlah tenaga kerja. Baiknya dalam hal ini Anda 
juga perlu mempelajari track record dari supplier tersebut. 






15 


Harga 

Untuk menentukan supplier atau vendor yang akan Anda jadikan partner untuk bisnis 
import barang dari China, harga juga perlu diperhatikan. Meskipun vendor memiliki 
kualitas yang bagus dan kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah tertentu secara 
kontinyu, jika biaya di luar kemampuan Anda maka sebaiknya mencari alternatif lain. 

Vendor pada dasarnya adalah pengusaha juga, sehingga wajar jika suatu saat harga 
dari mereka berubah-ubah karena kondisi pasar yang tidak stabil. Ada cukup banyak 
pilihan vendor, ratarata mereka yang baru memulai bisnis akan terkendala dengan 
harga yang ditawarkan oleh vendor di luar kemampuan. Untuk para pemula sebaiknya 
memilih vendor yang biayanya lebih terjangkau, namun kualitasnya tidak kalah bagus. 

Setelah Anda memilih salah satu vendor tersebut maka Anda bisa melakukan 
beberapa hal di bawah ini untuk menghubunginya: 

•s Pastikan alamat vendor yang Anda pilih jelas 

s Lakukan kontak melalui ponsel untuk mengetahui lebih jelas tentang vendor 
tersebut 

s Pastikan produk yang Anda inginkan benar-benar bisa disediakan oleh vendor 
yang Anda pilih 

s Jika Anda ragu, Anda bisa datang langsung untuk mengecek keberadaan vendor 
dan juga mengetahui lebih lengkap tentang vendor tersebut 


2.2 M EKAN ISM E TRANSAKSI DENGAN VENDOR 
1. Penentuan Harga Barang 

Untuk menentukan harga barang, Anda harus barang kepada vemdor luar negeri 







16 


bergantung pada beberapa gal diantaranya adalah FOB, CFR, CIF, DDP, FAS dan 
sebagainya yang menunjukkan kapan tanggung jawab dan kewajiban biaya oleh Supplier 
berakhir. 

Penetapan Nilai Pabean Barang Impor untuk penghitungan Bea Masuk 
menggunakan 6 metode yang diterapkan secara hirarki penggunaannya, yaitu: 

1) M etode I berdasarkan pada nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan 
Nilai Transaksi adalah: Harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dari barang 
yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya tertentu, 
sepanjang biaya-biaya tersebut dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya 
dibayar. 

2) M etode II berdasarkan pada nilai transaksi barang identik 

Barang identik adalah barang yang sama dalam segala hal termasuk karakteristik fisik, 
mutu, reputasi, perbedaan-perbedaan kecil antara dua barang identik dapat ditolerir, 
seperti garis melingkar, logo dengan warna yang berbeda atau hiasan ditempat 
tertentu yang sederhana. 

3) M etode IV berdasarkan metode deduksi 

Metode Deduksi adalah penetapan Nilai Pabean barang impor berdasarkan data harga 
satuan yang terjadi dari pengusahaan dipasaran dalam daerah pabean dari barang 
impor yang bersangkutan atau barang identik atau barang serupa dengan kondisi 
sebagaimana saat diimpor. 






17 


4) M etode V berdasarkan metode komputatif 

Metode Komputasi adalah metode dengan cara menghitung sejumlah unsur biaya yang 
membentuk harga barang impor. 

2. Pembayaran Harga Barang: 

Anda dapat melakukan pembayaran kepada Supplier luar negeri dengan salah satu cara 
berikut: 

Transfer Bank 

Transfer Bank menjadi sarana untuk mentransfer dana keluar negeri. Dana ditransfer 
ke rekening Supplier dan mereka kemudian akan mengirimkan barang kepada Anda. 
Metode pembayaran ini adalah yang paling umum digunakan, namun mempunyai resiko 
seandainya Supplier tidak 
menepati janji. 

Menggunakan kartu kredit 

Pembayaran dengan Kartu Kredit dapat dilakukan jika Supplier memiliki perjanjian 
transaksi perdagangan dengan perusahaan kartu kredit internasional. Kelancaran 
pembelian yang berkaitan dengan belanja online atau bentuk lain dari pengusahaan 
jarak jauh sangat tergantung pada pertanyaan apakah para penggunanya memberikan 
Nomor Kartu Kredit yang valid. Dalam pembelian 

jarak jauh dengan menggunakan Kartu Kredit Anda harus memberikan rincian Kartu 
Kredit melalui faks/telepon atau email. 






18 


Letter of Credit (L/C) 

Pembayaran dengan L/C memberikan tingkat keamanan tertinggi, tetapi lebih mahal 
daripada sistim pembayaran lainnya dan dapat menyebabkan penundaan pengiriman. 
Letter of Credit (L/C) adalah metode pembayaran yang sering digunakan dalam 
perdagangan internasional dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Suatu Letter of 
Credit pada dasarnya merupakan janji yang Anda 

buat kepada Supplier yang menyatakan bahwa Anda akan membayar pada waktu 
tertentu. Janji ini biasanya didukung (dijamin) oleh Bank. 

1/1/ese/ Inkaso 

Dalam sistem ini vendor memiliki hak pengawasan barang-barang sampai wesel 
(draft) Anda bayar (aksep). Supplier atau Penarik Wesel (Drafter) mengapalkan barang 
sementara dokumen pemilikan atas pengiriman barang dikirim secara langsung atau 
melalui Bank Importir kepada Anda. 

Pembayaran Kemudian (Open Account) 

Sistem pembayaran dimana Anda belum melakukan pembayaran apapun kepada 
vendor sebelum barang dikapalkan atau sebelum barang Anda terima atau sebelum 
jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati. Dalam pembayaran ini, setelah 
vendor melakukan pengapalan barang, mereka akan 

mengirimkan Invoice kepada Anda, dimana dalam Invoice tersebut Supplier akan 
mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan Anda harus melakukan Pembayaran. 

Cara Pembayaran Lainnya 

Cara pembayaran lainnya yang dapat Anda lakukan melalui barter yaitu pembayaran 






19 


harga barang yang Anda impor dibayar (ditukar) dengan barang yang Anda ekspor yang 
nilainya sama (tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang). Selain itu Anda juga bisa 
memilih Barter Konsinyasi, sama dengan cara Barter, bedanya hanya jika nilai barang 
ekspor nilai lebih tinggi atau lebih rendah, maka nilai selisih harga harus dibayar; 
Pembayaran Dimuka (Advance Payment) kurang dari 100%.; dan Pembayaran secara 
Tunai (Cash Payment). 

2.3 TATA CARA IM PORT BARANG DARI CHINA 

J ika Anda belum memahami cara melakukan impor barang dari luar negeri 
berikut ini kami sampaikan langkah langkah yang harus Anda laksanakan: 

M enentukan harga dan sistem perdagangan 

Dalam kegiatan impor Anda sering menjumpai istilah FOB, CFR, CIF, DDP, FAS dan 
sebagainya yang menunjukkan kapan tanggung jawab dan kewajiban biaya oleh Supplier 
(Pemasok) berakhir. Hal terpenting dan yang paling utama yang harus Anda tentukan 
kepada Supplier (Pemasok) di luar negeri adalah atas dasar apa Anda membayar barang 
dengan harga sejumlah tersebut. Jika pemasok barang import Anda memakai FOB (Free 
on Board) maka pembelian barang dimana semua Biaya Pengiriman atau O/F (Ocean 
Freight), Asuransi dan Harga Barang dibayarkan setelah kapal sampai di pelabuhan 
bongkar. 

Dalam hal ini Anda mengenal Cost and Freight yaitu term penyerahan barang 
dimana pemasok menyerahkan barang setelah barang melewati batas pagar kapal di 
pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor, tetapi biaya 
pengangkutan sampai ke pelabuhan tujuan tetap menjadi kewajiban Pemasok. 







20 


Sedangkan istilah Cost Insurance and Freight atau yang sering disingkat dengan CIF 
adalah sistem pembelian barang dimana biaya pengiriman, asuransi dan harga barang 
Anda bayarkan sebelum kapal berangkat di pelabuhan muat. Selain itu jika Anda ingin 
menjalankan bisnis import, Anda akan mengenal DDP (Delivered Duty Paid), DPP ini 
merupakan term penyerahan barang dimana pemasok harus menyerahkan barang di 
suatu tempat yang Anda tunjuk dan berada di dalam wilayah kewenangan Anda dengan 
kondisi seluruh formalitas kepabeanan telah diselesaikan oleh Pemasok (door to door 
service). 

FAS atau Free Alongside Ship adalah term penyerahan barang dimana pemasok 
wajib menanggung biaya dan resiko sampai dengan penyerahan barang disamping kapal 
di pelabuhan pengapalan dalam keadaan yang sudah mendapat izin ekspor,dan 
sebagainya. 

Menentukan cara dan biaya pengiriman 

Bagaimanakah pemasok Anda mengirimkan barang hingga sampai di Indonesia, 
bagaimana caranya dan berapa biayanya? Setelah mengetahui harga dan term 
penyerahan perdagangan (term of trade) dari pemasok Anda di luar negeri, maka harus 
dipastikan besarnya biaya tambahan agar barang impor sampai ke alamat Anda. Untuk 
mendapatkan biaya pengiriman yang tepat, setiap perusahaan pengangkutan 
membutuhkan data yang akurat tentang ketentuan perdagangan, bobot dan dimensi 
barang yang akan dikirim. 

Dalam hal ini, pihak pemasok atau vendor harus memberitahukan ketentuan 
tersebut kepada Anda. Bila Anda membeli barang atas dasar Ex Works, yaitu 






21 

penyerahan barang yang dilaksanakan disuatu tempat milik pemasok, baik di pabrik, 
gudang atau tempat lainnya, maka Anda harus memberitahukan kepada vendor Anda 
tentang alamat barang secara jelas dan bahkan harus diinformasikan juga mudah atau 
sulitnya penjemputan (pengambilan) barang tersebut di lokasi. 

s Memilih freight forwarder 

Anda harus memilih jasa pengiriman barang (Freight Forwarder) yang profesional yang 
dapat membantu Anda dalam mengurus serta memenuhi persyaratan dokumentasi dan 
pengurusan kepabeanan saat Anda mengimpor barang dari luar negeri. Freight forwarder 
menangani semua kebutuhan logistik serta menegosiasikan tarif angkut, pengurusan 
bea cukai, asuransi dan selanjutnya mengirim barang ke alamat Anda. Dan yang paling 
penting, mereka dapat membawa barang-barang Anda ke tempat tujuan dalam waktu 
yang efektif dan dengan biaya yang efesien. 

s Cara pengiriman yang tepat 

Untuk menjalankan bisnis, Anda harus memilih berbagai cara yang hemat agar bisa 
mendapatkan keuntungan yang besar. Pilihlah metode penmbayaran yang hemat dan 
tepat untuk mendapatkan barang-barang Anda pada waktu dan tempat yang yang 
diinginkan. 

Beberapa pilihan pengiriman yang bisa Anda pilih diantaranya: 

> Pengiriman darat 

Pengiriman darat lebih cepat dibandingkan pengiriman laut, namun pengiriman 
ini masih lebih lambat jika dibandingkan pengiriman udara. Pengiriman darat 
adalah kombinasi dari pengiriman lewat laut dan udara. 

> JalurLaut 




22 


Pengiriman lewat laut sangat cocok untuk pengiriman barang yang lebih besar 
atau massal atau barang yang tidak memerlukan pengiriman cepat. 

> Pengiriman udara 

Pengiriman udara adalah pengiriman paling cepat dibandingkan jalur penggiriman 
lainnya. Namun jika Anda memilih jalur pengiriman udara, hal ini membutuhkan 
biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan jalur laut dan darat. Pengiriman 
melalui udara sangat cocok untuk pengiriman dalam jumlah yang lebih kecil 
atau barang yang dibutuhkan mendesak. 

Untuk menjalankan bisnis import produk China, Anda perlu menentukan seberapa 
cepat Anda membutuhkan barang untuk sampai ke alamat Anda. Ada bisa 
mempertimbangkan pilihan apakah dikirim melalui udara atau laut. Untuk barang dalam 
jumlah kecil hingga 100 kg dan tergantung 

pada volume, biaya pengiriman barang tersebut sering lebih murah jika menggunakan 
pengiriman melalui udara. Jika Anda menggunakan pengiriman melalui jalur laut, biaya 
minimum untuk angkutan laut seringkali lebih besar dari biaya keseluruhan pengiriman 
melalui udara. 

Selain memilih biaya pengiriman yang hemat, tentukan apakah waktu transit yang 
dibutuhkan sesuai dengan keinginan Anda ataukah tidak. Pada umumnya biaya pengiriman 
untuk waktu transit lambat atau rute tidak langsung lebih rendah dibandingkan dengan 
transit cepat atau rute langsung. Hal yang sama berlaku untuk angkutan laut, biasanya 
angkutan langsung dari China ke Jakarta akan lebih cepat dan lebih mahal daripada China 
ke Jakarta melalui kota atau negara lain dimana kargo akan diturunkan dahulu dari kapal 
setelah pada tempat tertentu, kemudian baru dimuat 






23 

kembali ke kapal lain untuk pengiriman keJakarta. 

0 

s Memilih Asuransi yangtepat 

Sangat disarankan agar Anda mengasuransikan barang-barang Anda ketika 
mengimpor dari luar negeri. Kedua pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor 
harussepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka masingmasing. Pemasok/Supplier 
(eksportir) di luar negeri mungkin sering lepas 

tangan setelah barang tidak ada lagi pada mereka, sedangkan Anda bisa menjadi 'risiko' 
sebelum barang tersebut diterima. 

Produk Asuransi Cargo memberikan perlindungan barang anda (barang yang dikirim 
dengan kapal) terhadap: kebakaran, ledakan, jatuh dan tenggelam, badai, barang yang 
rusak disebabkan oleh laut/ cuaca seperti yang tercantum pada kesepakatan yang Anda 
buat dengan Pemasok. Ketentuan tentang hal ini biasanya dicantumkan dalam kontrak 
pengusahaan atau Letter of Credit. 

0 

s Memahami peraturan kepabeanan 

Sebelum mengimpor barang Anda disarankan untuk memastikan apakah ada 
pembatasan atau larangan impor terhadap barang yang ingin Anda impor. Pastikan juga, 
mungkin barang-barang tersebut memerlukan perlakuan khusus atau perlu dilengkapi 
dokumen tertentu dari negara asal sebelum dapat masuk ke Indonesia atau mungkin 
memang dilarang impor. Informasi tentang hal ini dapat Anda ketahui dari pihak Bea 
Cukai atau Freight Forwarder yang anda kenal. 

0 

s Cara pembayaran 

Tentukan cara pembayaran yang tepat setelah Anda mendapat konfirmasi harga dan 




24 

term perdagangan dari vendor Anda. Cara pembayaran ini meliputi total biaya 
pengiriman termasuk bea masuk, pajak dan Iain-lain hingga produk sampai ke alamat 
Anda. Anda dapat melakukan pembayaran 

kepada vendor luar negeri dengan cara transfer, wesel inkaso, kartu kredit, dan Letter of 
Credit. 

0 

s Mengurus pengiriman barang 

Saat Anda membeli barang tidak termasuk biaya angkutan, Anda perlu 
menghubungi Freight Forwarder untuk memberitahukan alamat Vendor seperti nama, 
nomor telepon, salinan Invoice, Packing List dan beberapa dokumen lain yang 
membuktikan pembelian barang. Setelah itu forwarder menginstruksikan perwakilannya 
di luar negeri untuk mengatur pengiriman barang tersebut. Pada saat yang sama Anda 
perlu menghubungi vendor yang Anda pilih tersebut agar menyerahkan barang kepada 
perwakilan freight forwarder Anda sesuai dengan nama dan alamat yang anda berikan. 

0 

s Periksa kelengkapan dokumen 

Beberapa dokumen tertentu dalam rangka pengurusan kepabeanan, dan untuk 
keperluan-keperluan lainnya agar barang tersebut dapat sampai ke alamat Anda setelah 
barang yang Anda pesan dari pemasok dikirim. Dokumendokumen tersebut diantaranya 
Comercial Invoice, Bill of Lading dan juga Airway Bill. Bill of Lading/Airway Bill, Packing 
List dan Commercial Invoice adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses eksport 
dan import atau bisa dikatakan ketiga dokumen ini adalah 1 (satu) set dokumen 
ekspor/impor. Selain dokumen di atas, Anda juga akan mendapatkan dokumen lain 
diantaranya adalah Certificate of Origin dan Packing List. 




25 

s Pengurusan perijinan Impor 

Untuk menjalankan bisnis import produk China, Anda harus melakukan 
kepengurusan perijinan impor. sebaiknya bea masuk dan semua perizinan impor mulai 
diurus. Anda dapat mengurus sendiri atau memakai jasa pihak lain Setelah barang Anda 
selesai dikirim dan semua dokumen ekspor dari negara asal telah diterima, sebelum 
barang tiba di Indonesia. Dalam hal ini, jika Anda memakai Jasa Pengangkutan Impor 
Door to Door, pengurusan ini adalah tanggung jawab dan tugas Freight Forwarder yang 
mengangkut barang Anda dari luar negeri. 

0 

s M embayar bea masuk dan biaya lainnya 

J ika Anda mengimpor barang maka Anda harus membayar bea masuk dan juga biaya 
lainnya. Semua barang impor yang masuk ke Indonesia harus diperiksa dan mendapat 
persetujuan bea cukai serta dikenakan bea masuk, cukai, PPh Pasal 22.dan pajak lainnya. 
Barang impor yang tidak dikenakan bea tersebut adalah barang untuk hadiah, 
kesejahteraan rohani, tujuan kebudayaan, 
amal dan sebagainya. 

s Barang dikeluarkan dari wilayah pabean 

Setelah menyelesaikan semua pengurusan di pabean dan barang Anda telah dapat 
keluar, sebaiknya barang tersebut segera diangkut ke alamat Anda. 

s Terima barang dan klaim asuransi 

Periksalah barang yang telah Anda terima, apakah ada kerusakan atau kemungkinan 
adanya barang yang hilang. Setiap kerusakan harus dicatat secara jelas dan disimpan 
untuk catatan Anda. Ketika menerima barang, Anda atau Staf Anda harus memastikan 




26 


telah menghitung jumlah potongan barang yang Anda terima sudah benar. Jika barang 
Anda ada yang rusak atau kekurangan, Anda harus langsung memberitahukan kepada 
Freight Forwarder dan Perusahaan Asuransi. 

Satu hal yang perlu Anda ingat ketika berkomunikasi dengan vendor dari negara 
China, jangan terlalu percaya kata-kata mereka. Jika mereka berkata kalau kantor 
pengusahaan ada di sebuah pabrik, biasanya mereka sebenarnya adalah agen atau 
vendor. 

Jika ada pihak yang mengaku sebagai vendor ekslusif dan berkata kalo barang yang 
mereka jual tidak bisa didapat dari suplier manapun, biasanya itu cuman akal bulus 
mereka saja,jangan percaya. 


Pastikan Anda memeriksa latarbelakang perusahaan yang ingin Anda gunakan sebelum 
terns setuju dengan apapun saran dan harga yang mereka berikan. 






27 


BAB 3. TEHNIK RAHASIA SUKSESIM POR BARANG 
CHINA 


3.1. APAYANG HARUS& IANGAN DILAKUKAN 

Di Ebook ini saya akan menjelaskan beberapa tehnik dan beberapa tips khusus yang 
sering dpakai oleh para pengusaha importir China yang sudah sukses. 

Pertama saya akan memberikan pengelompokan cara untuk bertransaksi dengan 
vendor dari negara China, mana yang harus anda lakukan dan mana yang harus anda 
hindari. Berkut pengelompokannya: 

HARUS DILAKUKAN : 

s Bekerjasama dengan sebuah perusahaan dan bukan dengan perorangan 
s Dapatkan informasi detail tentang perusahaan terlebih dahulu 
s Tanyakan sebanyak mungkin pertanyaan dan berkomunikasi melalui telepon 
jika perlu 

s Tanyakan apakah perusahaan tersebut memiliki agensi di luar negeri yang bisa 
Anda hubungi 

s Cekricek dengan mengunjungi situs perusahaan, tampilan barang dan informasi 
perusahaan melalui situs panduan bisnis atau melakukan pencarian untuk nama 
perusahaan mereka 

s Tanyakan ke pembeli lain di dalam forum bisnis atau di internet tentang 
pengalaman mereka yang sudah mencoba membeli di perusahaan tersebut. 
s Dapatkan sampel barangnya dulu, dengan anda mencoba membeli 1 produk dari 







28 


perusahaan tersebut sehingga Anda dapat melihat pelayanan mereka. 

JANGAN DILAKUKAN : 

s M entransfer uang selain menggunakan Transfer Bank atau Paypal. 

s Bertransaksi meskipun Anda belum melihat sampelnya. Jangan bekerjasama dengan 
perusahaan yang tidak mau memberikan sample barangnya.. 

s M embeli pesanan yang banyak tanpa bernegoisasi terlebih dahulu tentang spesifikasi 
produk, cara pengemasan, cara pembayaran dan cara pengiriman dengan detail. 

s Bekerjasama dengan perusahaan yang membuat barang tiruan dengan 
menggunakan merekterkenal. 

s Mempercayai perusahaan yang menekan Anda untuk melakukan pempembelian 
dengan segera. 

Catatan Penting: 

a. Jika Anda sudah terlanjur mengirim uang ke China dan merasa sudah ditipu, anda 
akan sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah di situ. Mereka mungkin 
akan menerima laporan Anda tetapi tidak akan segera memprosesnya. 

b. Jika Anda sudah menunggu kiriman pesanan belum sampai-sampai lalu berpikiran 
bahwa Anda telah ditipu, mungkin itu Tidak Begitu. Mungkin pihak mereka cuma 
agak terlambat di dalam memproses transaksi Anda. Bersabarlah dan mencoba 
untuk menghubungi mereka lagi. 

c. Jika ada sengketa dari segi barang, harga atau syarat. Coba jelaskan posisi Anda dan 






29 


jangan terns menerus melakukan komplen dan intimidasi, karena akan 
menyebabkan korjasama Anda dengan mereka akan dihentikan begitu saja. 


3.2. TEHNIK BERBAHASA DALAM KOM U NIKA SI 

Mengimpor dari negara China tidak sesulit seperti sebelumnya dan tidak sesulit 
seperti apa yang dibayangkan oleh banyak orang. Salah satu alasan utama mengapa 
banyak pengusaha suka menyuplai barang dari dalam Indonesia karena mereka merasa 
aman dan nyaman untuk melakukan transaksi dengan warga Indonesia sendiri mengingat 
bahasa perantara yang digunakan adalah sama. 

Jika semuanya berjalan lancar dalam transaksi Anda dengan vendor dari negara 
Indonesia, lalu buat apa mau melakukan transaksi dengan negara luar? 

Seperti yang telah saya bagikan sebelumnya, kelebihan membeli dari negara China 
adalah harga pempembelian yang jauh lebih rendah! 

Namun demikian, ada beberapa persoalan lain yang mungkin Anda ingin tanya seperti: 

> Bagaimana saya ingin bekerjasama dengan warga negara China jika mereka tidak 
bisa berbahasa Inggris? 

> Apakah perusahaan negara China pernah melakukan transaksi dengan negara luar? 

> Bisakah saya mempercayai Vendor dari negara China? 

> Bisakah vendor dari negara China bekerjasama dengan baik dengan saya? 

> Bagaimana dapat saya ketahui apakah vendor negara China dapat membantu 
memenuhi kebutuhan saya? 

> Apakah vendor negara China diperbolehkan untuk mengekspor ke Indonesia? 







30 


Semua persoalan ini adalah persoalan yang baik dan jika Anda sudah berpikir 
tentang persoalan-persoalan tersebut, maka Anda berada di jalur yang benar. Anda 
harus waspada dan berhati-hati di dalam transaksi impor dan export seperti ini. Saya 
akan mencoba menjawab semua persoalan Anda dengan sebaik mungkin. 

Banyak perusahaan negara China tersedia di internet dan mereka sering 
menampilkan barang yang sebenarnya sulit mereka berikan atau seringkali pelayanan 
mengekspor mereka tidak berjalan dengan lancar. Banyak pengusaha baru yang 
terpedaya dengan mereka dan melakukan kesalahan dengan berbisnis dengan mereka. 
Akhirnya mereka merasa kecewa dan mungkin akan kehilangan uang. 

Jadi, hal penting di sini adalah ketika Anda menjalin kerjasama dengan setiap 
perusahaan negara China, Anda perlu menjalin kerjasama komunikasi yang kokoh 
dengan mereka terlebih dahulu. 

masyarakat negara China butuh komunikasi yang banyak dengan tujuan untuk 
membangun kerjasama yang baik. Jika Anda berkomunikasi dengan jelas dan positif 
kepada vendor Anda, maka Anda tidak akan menghadapi masalah di dalam transaksi 
bersama mereka. 

Ketika Anda bekerjasama dengan masyarakat negara China, Anda harus memberikan 
gambaran yang baik dan positif agar kerjasama bisnis Anda dengan mereka dapat 
terjalin dengan baik. Hal ini sangat penting bagi warga negara China. Komunikasi Anda 
harus bijaksana dan positif. 






31 

Berikut adalah beberapa tip untuk berkomunikasi dengan warga negara China: 

> Selalu mengatakan "Thank you". Katakan "Sorry for disturbing” dan "Is this a good 
time to call you?" Di dalam email katakan "/ appreciate your help [Nama individu 
tersebut]". 

> Jadikankomunikasi Anda bersifat pribadi dan gunakan nama orangyangAnda hubungi. 
Jika Anda berbicara melalui telepon, awali pembicaraan tentang hal lain dulu sebelum 
berbicara tentang tujuan utama Anda dalam menelepon orang tersebut. Anda juga 
dapat menggunakan nama Anda seperti "Hi, Ahmad here from Indonesia. I am the 
person who ordered the handphones from you last month ", agar memudahkan mereka 
mengingat Anda, karena Ini akan memudahkan Anda untuk mendapatkan pelayanan 
yang lebih ramah dari mereka. 

> Jangancepat memberitahu mereka kalau sesuau itu salah. Kepada warga negara 
China, jika Anda mengatakan " YOU'RE wrong!" Atau "That is not true", Anda akan 
membuat masalah dan menjadi tidak harmonis. Jika Anda tidak setuju tentang 
sesuatu, gunakan cara diplomasi untuk mejelaskannya. Jika Anda membuat situasi 
konfontasi, mereka akan menghentikan pembicaraan dan tidak akan bekerjasama 
dengan Anda lagi. 

> Satu hal lagi, jika Anda menanyakan sesuatu pertanyaan ke masyarakat negara China 
yang mana mereka tidak mengetahui jawabannya, mereka akan menghindari 
mejelaskan yang mereka tidak tahu. Setelah Anda biasa berkomunikasi dengan 
mereka, cepat atau lambat Anda akan dapat mengetahuai jelas siapa yang dapat 
membantu Anda, dengan cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi dari 




32 


mereka tanpa melukai perasaan mereka yang tidak memiliki informasi. 

> Apabila berbicara tentang uang, Anda harus bernegoisasi dan bukan memaksa. 
Sentiasalah mencari lebih banyak informasi yang bisa Anda gunakan di dalam diskusi 
Anda dengan mereka dan informasi-informasi yang dapat membantu Anda untuk 
mendapatkan harga yang lebih rendah. Bersikap keras kepala dan tidak ingin 
mengalah akan membuat mereka tidak tertarik untuk bekerjasama dengan anda. 

> Jangan meninggikan suara Anda di dalam telepon dan jangan gunakan HURUF 
BESAR di dalam email Anda! Itu tidak akan membantu di dalam kerjasama Anda. 

Pastikan Anda baca kembali semua tips tadi karena itu akan banyak membantu jika 
Anda masih baru/awam tentang transaksi di negara China. 

Apakah masyarakat China pandai berbahasa Inggris? 

Sebenarnya, anak di China mempelajari bahasa Inggris di sekolah saat mereka 
berumur 10 tahun tetapi sistem pengajaran bahasa mereka tidak baik. Jadi, Anda akan 
menemukan orang yang mungkin tidak fasih berbahasa tetapi baik di dalam penulisan. 
Ada yang langsung tidak baik dalam segala-galanya. Dengan ini, jika Anda belum 
menemukan vendor yang baik, jangan terus menyerah jika bahasa Inggrisnya tidak 
terlalu baik. 

Berikut adalah beberapa tip agar Anda tidak kecewa saat berkomunikasi dengan 
mereka: 

> selama berbicara, ingat untuk berbicara dengan jelas dan perlahan. Ini dapat 
memberikan perbedaan yang besar. 






33 

> Berikan waktu kepada orang tersebut untuk mencatat informasi. 

> masyarakat di China sering kesulitan dalam memilih kata yang lebih ramah. M isalnya, 

ada yang mungkin akan menyuruh Anda untuk "Wait!" Yang mungkin agak kasar 
tetapi sebenarnya mereka maksudkan "Mohon Anda dapat menunggu sebelum saya 
mendapatkan informasi". Mereka bukan berniat untukbersikap kasar! 

Di dalam berkomunikasi dengan mereka, jangan segan untuk menanyakan beberapa 
pertanyaan sehingga Anda bisa benar-benar memahami apa yang ingin mereka sampaikan. 
Pastikan juga Anda merekam semua informasi secara tertulis. 

3.3. TEHNIK M EM BUAT KERIASAM A/ KOM UNIKASI YANG BAIK 

Banyak orang yang bertanya tentang mengimpor dari negara China sering 
mengutarakan masalah berikut: 

"Saya sudah menghubungi banyak vendor dari negara China ... tetapi mereka tidak 
pernah menghubungi saya kembali. Bagaimana saya ingin mendapatkan respon dari 
mereka?" 

Pertama sekali, Anda harus memberikan waktu yang cukup kepada mereka untuk 
menghubungi Anda kembali. Jika sebelumnya Anda sudah mengirim email dan 
seminggu sudah berlalu, coba hubungi mereka kembali melalui email atau telepon. 

Namun , pada umumnya anda tidak mendapat respon karena anda telah memulai 
komunikasi mereka dengan salah. Berikut adalah cara yang salah untuk menghubungi 
vendor dari negara China: 






34 


hi i am intrested to import from yall - u can gimme the full price list and btw do 
you have iPods??? and wot about free samplez?!? 
thanx bye" 


Mungkin itu adalah contoh yang terlalu ekstrim. Namun demikian, Anda dapat 
melihat jika mereka menerima email seperti itu setiap hari, tentu saja mereka tidak 
akan menanggapi email tersebut secara serius. Mari kita lihat beberapa lagi komunikasi 
pertama yangtelah gagal: 


To whom it may concern, Our company is one of the top businesses listed on the 
Indonesian stock exchange. With over $3bn in assets and 20 years' history importing 
from all over the world, our customers love us because 
[... blah blah blah] 

[ ++5 mukasurat maklumat syarikat + brochure]... We look forward to your reply. Yours 
faithfully, Mr CEO, President, Import Export Sdn Bhd 


Email ini juga akan diabaikan, bukan karena kredibilitasnya tetapi karena: 

> itu terlalu membosankan 

> Terlalu panjang untuk seorang warga China yang biasa membaca 

> Itu sebenarnya bukan pertanyaan, lalu bagaimana mau menjawab? 


Dapatkah Anda lokalisir mengapa orang berikut juga tidak mendapat jawaban? 

"Hi! I've seen your company clothing and shoes catalogue and I think you people at 
ChinaTextile can help me. I need to find a supplier for car tyres and also for baby toys. I 
know both of these are made in China, and you guys are in China, so you must be able 
to help me right?" 

Bagaimana pula dengan email berikut? 

"Dear Sir, I have seen your website with special gadgets and I need you to supply me 




35 

with a product according to the following specifications. The product needs to be as 
follows: - GPS locator - Lightweight but made of metal - Have solar power - Have a full 
colour screen which can be hit with a hammer and won't break - Optionally have a full 
waterproof body-Can be mounted on any normal 

sniper rifle Please get back to me immediately with a proforma invoice quoting prices for 
50,000 pcs, 100,000 pcs, and 1 million pcs and full information about how fast you can 
ship this to me CIF Antarctica. Best regards, M r Leet Importer" 

Apakah masalah di dalam email tersebut? Di antaranya: 

> Terlalu meminta-minta 

> Tidak menanyakan produkspesifik 

> Terns meminta harga tanpa informasi yang lengkap 

> M eminta kuantitas yang besar dari awal 

Mungkin vendor dari negara China tidak akan langsung menjawab email Anda jika 
tidak ada jawaban sederhana yang dapat mereka berikan! 

Berikut adalah saran saya tentang kerjasama email pertama Anda ke vendor: 

1. Menulisjudul yangspesifik 

2. Jangan menulis "URGENT', "important" atau "reply asap" pada judul email Anda. 
Bagi mereka, hal itu sangat menjengkelkan hati. 

3. Menulis email yang formal dan lengkap yang dimulai dengan "Dear... (nama orang 
tersebut jika Anda tahu) dan berakhir dengan 11 Salam " dengan serta informasi 
kontak Anda. 

4. Lakukan pemeriksaan kata Anda dan gunakan tulisan huruf biasa. 




36 

5. Beritahu mereka di mana Anda mendapatkan informasi tentang perusahaan 
mereka. 

6. Perkenalkan perusahaan dan posisi Anda dengan singkat. 

7. Gunakan email untuk memulai kerjasama/komunikasi dan bukan untuk memaksa 
untuk mendapatkan informasi. 

8. Seandainya Anda bertanya tentang suatu produk, jelaskan produk tersebut dengan 
spesifik dan tidak perlu untuk menanyakan harga di dalam email pertama Anda. 

9. Jangan memaksa untuk mendapatkan informasi lengkap perusahaan mereka pada 
email pertama Anda. 

10. Jangan menanyakan terlalu banyak pertanyaan tentang pajak, pengiriman, jaminan 
dan syarat. Hal-hal tersebut dapat ditanyakan kemudian. 

Anda dapat menggunakan tips yang sama di dalam kerjasama Anda melalui telepon. 

Fokuskan pada membangun kerjasama dan bukan cuman mendapatkan informasi. 

Berikut adalah satu contoh email yang baik yang dapat digunakan untuk menghubungi 

vendor dari negara China - Anda dapat mengubah informasi di dalamnya berdasarkan 

keinginan Anda: 

[Tajuk:] Enquiry regarding earphones from King Sounds, Indonesia. 

Dear Ms Li, I found the details of your company "ChinaSonic" in the trade magazine 

"Earphone Sources". 

My company is King Sounds, based in Indonesia, and my position is Purchasing M anager. 

I am interested in finding new high quality earphones and headphones, and I think your 




37 

company looks like an excellent possible supplier. 

Please could you let me know if you can export earphone products to Indonesia? If so, 
please can you send me a catalogue of your products or a price list? I have seen a 
picture of your bud-type earphones, model [E-40b] and products similar to these would 
be interesting to us. 

I will be very interested to speak with you more about buying from ChinaSonic. If you 
would like to telephone me at the number below, or email me, I will be glad to talk with 
you. I look forward to your reply. 

Best regards, 

Ahmad Albab 
Purchasing Manager, 

King Sounds 

Ahmad@KingSounds.com.my 
h ttp:// w w w.KingSounds. com. my 
4 03 24351231 

Anda harus realistis terhadap informasi yang diberikan vendor tersebut dan tingkat 
pelayanan pelanggan yang dapat mereka berikan. Ingat, Anda tidak sedang bertransaksi 
dengan sebuah toko - itu adalah sebuah pabrik atau vendor oleh karena itu, mereka 
tidak memiliki karyawan atau keahlian di dalam memperlakukan pelanggan seperti 
Anda. 




38 


> J angan mengharapkan ucapan Tol - Free atau gratis dari mereka! 

> J angan mengharapkan mereka memiliki sistem pesanan suara [voicemail] 

> J angan mengharapkan mereka bisa mengingat Anda dengan hanya anda pernah 
membuat satu kerjasama/komunikasi dengan mereka. 

> J angan mengharapkan jawaban yang cepat ke email Anda. 

> J angan mengharapkan vendor mengetahui kebutuhan pajak dan lisensi untuk negara 
Indonesia. 

> J angan mengharapkan vendor memiliki semua informasi yang anda inginkan. 
Mereka mungkin bisa mendapatkannya tetapi akan memakan waktu. 

> Seandainya perusahaan tersebut sudah mengirim informasi tentang produk dan 
daftar harganya, jangan mengharapkan informasi lebih banyak lagi dari mereka yang 
anda inginkan. Cara paling mudah untuk mendapatkan satu sampel produk adalah 
Anda lihat sendiri. 

> Harga produk mungkin tidak tetap dan dapat berubah menjadi lebih tinggi. 

> seandainya Anda mendapatkan daftar harga dan Anda adalah pelanggan baru, 
jangan harap anda mendapatkan diskon tinggi. Apalagi jika Anda membeli dalam 
jumlah yang kecil. 

Jika Anda adalah pelanggan baru, Anda akan merasakan perhatian yang kurang dari 
mereka. Tapi Jangan khawatir, karena mereka membutuhkan sedikit waktu untuk 
mengenali Anda. 

pelayanan pelanggan mereka tidak buruk tapi Anda tidak dapat mengharapkan 
pelayanan VIP jika Anda masih baru. Semakin Anda mengenal mereka dan memiliki 
kerjasama yang baik, pelayanan mereka kepada Anda akan menjadi lebih baik. 






39 


kerjasama jangka panjang dengan vendor sangat penting karena Anda bisa 
mendapatkan harga yang lebih baik, produk terbaru dan pelayanan yang lebih baik. 
Karena Itu merupakan satu investasi yang membutuhkan waktu dan kesabaran Anda. 

3.4. TEHNIK SIM PLE M ENGIRIM BA RANG DARI VENDOR 

Setelah Anda mendapatkan seorang vendor yang baik, hal berikutnya yang hams 
Anda pikirkan adalah bagaimana mengirim barang tersebut dari tempat vendor ke 
tempat Anda? 

Jika Anda mengimpor dari negara China, barang dapat dikirim kepada Anda melalui 
laut atau udara. Pengiriman melalui udara dapat dilakukan melalui pos ekspress, jasa 
kurir atau kontainer udara. 

Pengiriman melalui laut menggunakan pos biasa atau kontainer kapal. Pengiriman 
melalui udara itu cepat tetapi mahal sementara melalui laut lebih murah tetapi 
lama. 

Anda harus tahu pentingnya waktu berdasarkan bisnis Anda. Anda mungkin 
merasakan bahwa pengiriman melalui laut cocok untuk Anda. Namun, Anda juga perlu 
memperhitungkan perubahan harga pasar saat pengiriman dilakukan karena barang 
mungkin cuma akan sampai satu bulan setelah pesanan dibuat. Pengiriman melalui 
udara perlu memperhitungkan biaya yang harus Anda keluarkan untuk melakukan 
pengiriman terhadap keuntungan keseluruhan bisnis Anda. 

Secara keseluruhan, Anda harus melihat semua pilihan yang ada berdasarkan barang 
yang Anda pesan dan bisnis yang Anda jalankan. Pada situasi tertentu, negosiasi dapat 







40 


dibuat untukmengurangi biaya pengiriman yang harus Anda keluarkan. 

Salah satu alasan mengapa biaya pengiriman masih terbuka untuk negosiasi adalah 
karena ada berbagai variabel yangterkait dengannya seperti premium, asuransi, kuantitas 
dan berbagai hal lain. 

Saya tidak dapat menjelaskannya di sini karena akan memakan waktu yang terlalu 
lama untuk melakukannya. Di sini saya cuma ingin berbagi beberapa hal utama yang 
akan mempengaruhi biaya keseluruhan pengiriman Anda nanti. 

Berikut adalah beberapa hal utama: 

> Penyimpanan toko di negara China 

> Pengiriman di negara China 

> Pengiriman dari daerah pendalaman negara China 

> Biaya terminal melalui laut atau udara 

> Biaya pengiriman melalui laut atau udara 

> Biaya produksi dari kendaraan pengirim dan biaya dokumentasi (tidak ada kaitan 
dengan pajak) 

> Biaya penyimpanan tambahan saat pengiriman 

> Biaya pengiriman dari terminal penerima ke rumah atau kantor Anda 

Bila Anda melihat keseluruhan proses pengiriman, Anda akan mengetahui semua itu 
tidak mudah. Ini melibatkan banyak orang yang berkerjasama untuk memastikan barang 
selamat sampai ke Anda. 


Mengingat ini melibatkan banyak tingkat, maka semakin banyak kegiatan yang 






41 


menjadi tanggung jawab Anda maka semakin tinggi biaya yang harus Anda keluarkan. 
Jadi, pastikan biaya pengiriman keseluruhan sesuai dengan kemampuan Anda untuk 
membayar. 

Bila Anda merima kuota harga dari vendor, Anda harus mengidentifikasi berapa hal 
yang harus Anda bayar untuk pengiriman barang dan pada tingkat mana pengiriman 
tersebut menjadi tanggung jawab Anda. 

Berikut adalah beberapa istilah yang sering digunakan: 

> EXW (Ex-Works) - Ini berarti harga kuota cuma untuk barang tanpa mengambil biaya 
pengiriman. 

> FOB [+ name of local port] (Free On Board) - Ini biaya untuk barang termasuk 
pengiriman sampai ke kontainer kapal. 

> CIF [+ name of destination country port] (Cost, Insurance, and Freight) - Ini berarti 
suplier / vendor akan membayar semua biaya pengiriman ke tempat Anda (tidak 
termasuk pajak). 

> DDU [+ location] (Delivered Duty unpaid) - Ini berarti harga termasuk pengiriman ke 
lokasi yang ditetapkan tetapi tidak termasuk biaya lain setelah kedatangan di lokasi 
tersebut seperti biaya produksi, pajak dan sebagainya. 

> Duty Tax - dikenakan atas barang yang diimpor (dan juga pelayanan). Maksudnya 
sama dengan "Pajak Impor". 

> Excise - Excise berarti pajak yang dikenakan ke atas sesuatu barang. Biasanya 
mengacu pada pajak khusus yang dikenakan pada satu jenis atau kategori barang. 

> Specific Tax / Specific Duty - Ini berarti Anda perlu membayar satu jumlah pajak 
khusus untuk sejumlah barang yang diimpor tanpa menghitung nilai keseluruhan 






42 


barang tersebut. 

> Ad valorem Tax - Ini berarti pajak yang harus Anda bayar, persentase yang telah 
dihitung dari nilai keseluruhan barang. Ini merupakan cara biasa untuk menghitung 
pajak impor. 

> Tariff - kata Tariff berarti biaya. Kata tersebut juga bisa membawa maksud yang sama 
seperti Duty. 

> Sales Tax/ PPN - Ini merupakan pajak yang harus Anda bayar ketika Anda membeli 
barang atau jasa di dalam negeri Anda sendiri. Ini dihitung dengan mengambil 
persentase tertentu dari nilai keseluruhan barang atau jasa. Jika Anda pemilik bisnis, 
Anda bisa mendapatkan kembali biaya ini dari pelanggan Anda. 

> Customs Broker - perorangan atau perusahaan terdaftar dengan pemerintah yang 
bertugas untuk memasukkan atau mengeluarkan barang melalui bea cukai. Pihak ini 
bertanggung jawab untuk mengisi formulir, menyarankan importir tentang pajak 
yang harus dibayar, membayar duty dan biaya lain serta mengelola pengiriman 
kepada importir. 

Itu bukan suatu pilihan yang baik untuk membiarkan operator mengelola semua 
urusan pengiriman barang kepada Anda. Mereka akan mengenakan biaya yang tinggi 
kepada Anda berdasarkan usaha yang telah mereka lakukan. Mungkin Anda bisa 
mendapatkan harga yang lebih baik dengan mengelola sendiri proses pengiriman 
tersebut melalui agen pengiriman yang sesuai. 






43 


Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui jika Anda ingin mengimpor dari 
negara China: 

1. Berawal dengan harapan yang realistis. 

M ungkin ada berbagai cara pengiriman yang baik, namun yang Anda harus ingat, Anda 
sedang bekerjasama dengan warga negara China. Jangan mengharapkan Anda akan 
mendapatkan pelayanan VIP dan mendapatkan pelayanan pengiriman yang terbaik 
dari mereka untuk barang Anda. 

2. "EMS" berarti Express Mail Service, 

yaitu pelayanan pos yang cepat dan dapat terdeteksi dengan menggunakan nomor 
kemasan yang diberikan. pelayanan ini diberikan oleh hampir seluruh kantor pos di 
seluruh negara. Negara China juga memiliki pelayanan tersebut. 

Namun cara pengiriman tersebut tidak sesuai untuk barang elektronik. Jadi, jangan 
terlalu mengharap untuk menggunakan pelayanan tersebut. 

3. Berdasarkan negara tujuan, pemberi pelayanan pengiriman akan memberikan biaya 
pengiriman yang berbeda. Biasanya ada cara untuk mendapatkan harga yang lebih 
murah dari biaya yang diberikan. 

4. Apabila Anda ingin melakukan pengiriman, Anda juga harus berpikir tentang asuransi. 
Terlalu banyak hal yang bisa dibahas tentang judul ini. Singkatnya, Anda harus tahu 
siapa yang akan bertanggung jawab untuk membayar asuransi untuk barang Anda dan 
jumlah asuransi yang diberikan. Ini perlu untuk membantu mengurangi tanggungan 
Anda jika barang rusak atau dicuri saat pengiriman. 

5. PemKirimanuntuk pengiriman ke luar negeri sangat penting. Pihak suplier atau 
vendor mungkin ingin mengurangi biaya mereka dengan melakukan pengemasan 
yang tidak tepat karena Anda tidak berada di situ untuk melihat cara pengepakan 






44 


dilakukan. Jadi, Anda harus memastikan Anda mendapatkan kemasan yang tepat 
dari mereka. 


Jika Anda masih baru dalam kerjasama dengan vendor dari negara China ini, Anda 
mungkin bisa menemukan kuota terbaik termasuk pengiriman. Mencoba membantu 
suplier atau vendor Anda dengan memberikan informasi detail mengenai jumlah dan 
cara pengiriman yang Anda inginkan. 






45 


BAB 4. TENTANG PAJAK DAN BEA CUKAI 


Semua barang import, terlebih dulu masuk pada daerah pabean untuk diperiksa 
dengan membuka isi paket tersebut. Jadi yang membuka isi paket adalah pihak bea 
cukai disaksikan pihak kantor pos, setelah itu pihak pengiriman akan membungkus ulang 
paket tersebut. 

Tiap jenis barang memiliki nilai bea masuk yang berbeda-beda dan pajak 
berbeda-beda. Yang menentukan berapa pajak barang Anda adalah pihak bea cukai. 
Pihak pengiriman hanya menerima pembayaran pajak yang dibebankan kepada Anda. 
Bila Anda bertanya kepada pihak pos darimana asal-usul perhitungan, mereka akan 
menyuruh anda menghubungi pihak bea cukai langsung. 

Total biaya yang kena pajak merupakan nilai barang ditambah nilai ongkos kirim 
yang disebut dengan FOB (Freight On Board). Bila tidak tercantum nilai barang, pihak 
bea cukai akan mengira-ngira nilainya sehingga mencantumkan nilai barang sangat 
penting untuk bisnis yang Anda jalankan. Jika FOB dengan nilai di bawah 50 dollar maka 
akan dibebaskan dari bea masuk dan pajak. Jika Anda ingin terbebas dari pajak, 
usahakan nilai barang dan ongkos kirim tidak lebih dari 50 dollar. Bila nilai FOB lebih dari 
50 dollar, maka Anda akan dikenakan bea masuk dan pajak. Pajak tersebut adalah PPN 
10% dan PPH pasal 22 sebesar 2,5 % jika Anda memiliki API ( Angka Pengenal Import) 
atau 7,5% (tidak punya API). 

Jangan khawatir, jika Anda kena pajak yang besar, biasanya akan ada pihak bea cukai 






46 


yang menawarkan bantuan menurunkan pajak. Anda dapat membiarkan atau bekerja 
sama dengan pihak tersebut, tergantung Anda sendiri. Dan saya akan memberikan 
sedikit TIPS RAHASIA bagaimana cara menghindari pajak:) 

4.1. RAHASIA MENGHINDARI PAIAK 

Tidak ada orang yang suka membayar pajak. Jadi, jika ada cara untuk mengurangi 
pajak, tentu saja Anda ingin mengetahuinya bukan? Pertama sekali, saya ingin 
menjelaskan perbedaan di antara "penghindaran pajak" dengan "tidak membayar 
pajak". 

Tidak membayar pajak merupakan satu kesalahan di sisi hukum. Jadi, saya tidak 
ingin mengulasnya dengan lebih lanjut. Namun demikian, cara untuk "menghindari 
membayar pajak", ada beberapa cara yang sah di sisi hukum untuk melakukannya. Ini 
akan membantu untuk mengurangi pajak yang harus Anda bayar di dalam mengimpor 
barang sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Di kebanyakan negara, ada nilai barang yang mana Anda tidak perlu untuk 
membayar pajak. Tapi Jika Anda adalah seorang importir kecil-kecilan, hal ini jadi sangat 
penting untuk Anda ketahui. Karena Ada juga barang yang sama sekali tidak dikenakan 
pajak oleh pemerintah karena ini dikecualikan. 

Anda mungkin dapat menemukan beberapa kategori barang yang dapat Anda 
gunakan untuk mendeklarasikan barang Anda sehingga tidak dikenakan pajak. Saya 
tidak bisa memberikan penjelasan yang detail di sini, karena barang yang berbeda 
memiliki kategorinya masing-masing. Tugas Anda adalah untuk mengidentifikasi kategori 







47 


tersebut yang mana Anda tidak perlu membayar pajak jika mengimpor barang yang ada 
di dalam kategori tersebut. 

Jika Anda tidak dapat menemukan setiap pengurangan pajak untuk barang yang 
ingin Anda impor, setidaknya informasi yang diperoleh akan membantu Anda melakukan 
kesalahan di sisi hukum di kemudian hari. 

Oke, Caranya: 

Salah satu cara yang sering digunakan oleh importir untuk mengurangi nilai barang 
yang diimpor adalah dengan mencantumkan nilai yang rendah di dalam tagihan 
pengiriman dan faktur. 

Maksudnya ?? 

Ada pengusaha yang mengirim barang dan mengistilahkan sebagai "gift" (hadiah) 
atau "sample" (contoh atau sampel produk). Misalnya, Anda membayar pengusaha 
USD100 untuk satu barang, tetapi Anda memberitahu pihak instansi beacukai kalau 
barang tersebut cuma senilai USD30. Dengan ini, Anda tidak perlu membayar terlalu 
banyak pajak untuk barang tersebut. 

Hal ini memang sering terjadi dan sangat sulit untuk dipantau oleh pihak instansi 
beacukai. Jika faktur mejelaskan bahwa harga barang tersebut seperti yang tertera 
padanya, maka pihak instansi beacukai tidak memiliki alasan untuk menyangkalnya. 

Tetapi Anda tidak harus melakukan hal tersebut dan saya menyarankan Anda untuk 
jangan melakukannya sama sekali. Karena, ada petugas bea cukai yang sangat 






48 


berpengalaman di dalam menilai harga suatu barang. Maka dengan mudah mereka 
dapat menilai harga pasar untuksesuatu barang yang telah diturunkan nilainya. 

Dengan ini, pajak masih akan dikenakan kepada Anda pada harga asal barang. 

Meskipun barang Anda menyediakan faktur yang sah, namun, berdasarkan hukum, 
pihak instansi beacukai dapat memberikan nilai yang sesuai untuk barang tersebut. 

Jika Anda menggunakan jasa kurir untuk pengiriman barang, jika barang tersebut rusak 
atau hilang saat pengiriman, Anda cuma akan menerima kompensasi berdasarkan harga 
yang telah Anda tentukan di dalam faktur. 

Jika Anda telah membayar USD500 untuk barang tersebut dan menyuruh pengusaha 
untuk menempatkan harga USD50 pada faktur pengiriman, maka Anda cuma akan 
menerima kompensasi sebesar USD50 untuk kemasan tersebut jika itu rusak atau hilang 
di dalam perjalanan. 

A/ah... 

Salah satu lagi cara yang sering digunakan untuk pesanan yang kecil adalah dengan 
menyuruh pengusaha untuk mengirim barang kepada Anda sebagai seorang perorangan 
dan bukan sebagai sebuah perusahaan. Dengan ini, pengusaha harus melabeli kemasan 
sebagai hadiah atau "gift". Tapi Hal ini tidak dianjurkan di dalam pempembelian barang 
komersial karena itu merupakan suatu bentuk penipuan di mata pihak instansi beacukai. 


Walau apapun pendekatan yang Anda gunakan dalam penanganan pajak impor dan 






49 

deklarasi barang, saya ingin memberikan Anda satu pesanan: 

meskipun informasi instansi beacukai diisi oleh vendor atau agen, ANDA adalah 
orangyang bertanggung jawab untuk keamanan barang sebagai seorang importir. 

Oleh karena itu, jika pihak instansi beacukai menemukan Anda telah menipu dan 
memberikan informasi yang salah tentang sesuatu barang yang diimpor, maka mereka 
akan mengenakan pajak kepada Anda berdasarkan kemauan mereka. 

Mereka mungkin akan melakukan tindakan-tindakan berikut kepada Anda: 
s Pembayaran penalti 
s Merampas barang tersebut 
s Pendakwaan hukum 

Ingat! Jangan mengambil risiko. Jika Anda tidak 100% yakin tentang sesuatu hal di 
dalam melakukan impor, hubungi pihak bea cukai di tempat Anda untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut. 




50 


BAB 5. TEHNIKMENJUALDAN MEMASARKAN 

5.1. 8TEHNIK PEMASARAN IMPOR DARI CHINA 

Sebagai seorang importir, Anda harus bisa memasarkan produk dengan tepat apalagi 
jika Anda pemula. Semakin banyak orang yang Anda jangkau, semakin banyak pula 
angka penjualan yang bisa Anda capai. Pemasaran merupakan hal yang harus benar- 
benar diperhatikan untuk seorang pebisnis. 

Hal yang paling penting yang harus anda perhatikan dalam marketing Anda pertama- 
tama adalah strategi marketing yang baik. Jangan sia-siakan seluruh dana Anda untuk 
sat chanel saja, tapi lihatlah segala kesempatan yang bisa Anda manfaatkan untuk 
mencapai penjualan yang lebih luas dan lebih jauh lagi. 

Berikut beberapa cara menjual produk import dari China: 

s Gunakan media sosial 

Buatlah akun Facebook dan Twitter, serta sosial media lain yang sedang booming 
untuk bisnis Anda. Anda harus membuat orang-orang megenal dan peduli dengan 
produk Anda. J ika Anda memiliki sebuah toko atau stand, tweet lah tentang hal itu, 
atau apa saja yang Anda sediakan di toko Anda. Tweet pula diskon-diskon yang ada 
di toko Anda, dan tweet lah hal-hal yang dapat menginfokan produk Anda kepada 
masyarakat. Manfaatkalah Facebook untuk mengiklankan podukAnda secara gratis, 
dengan cara membagikan foto-foto dan berita-berita penting yang menarik yang 
bisa menarik minat masyarakat. 

s Buatlah sebuah Website dan blog 







51 


Untuk sebuah bisnis yang ingin berkembang dan sukses, sangat perlu dibuat 
sebuah Website, hal pertama yang dilakukan customer saat ingin membeli sebuah 
produk adalah mencarinya lewat Google. Sebuah Website yang menarik dapat 
membuat bisnis Anda terlihat profesional, dan meningkatkan 
kepercayaan pelanggan terhadap bisnis Anda. sosial media yang Anda gunakan juga 
harus terhubung dengan Website Anda. Dengan blog Anda juga dapat mempengaruhi 
orang-orang untuk terus membuka website Anda, dan memperbanyak pengujung 
web. Anda harus berperan sebagai orang yang paling ahli dalam bidang yang Anda 
jual. J Ika orang-orang menyukai apa yang Anda tulis, mereka akan lebih menghargai 
Brand Anda. 

S Email marketing 

Email dapat memudahkan Anda untuk berhubungan dengan berjuta-juta orang 
dan Anda bisa mendapatkan calon-calon pembeli potensial melalui email. Cara 
mendapatkan customer pun mudah. Anda cukup memberikan kolom alamat email 
untuk mereka isi, kapanpun mereka membeli produk dari 
Anda, sehingga hubungan Anda dengan cutomer Anda tidak terputus. 

s Berikan diskon 

Cara untuk memberikan hadiah kepada konsumen Anda yag loyal adalah dengan 
memberikan kartu diskon. Hal ini dapat membantu membangun loyalitas orang- 
orang terhadap Brand Anda, dan mereka akan terus kembali lagi untuk menikmati 
diskon-diskon yang Anda berikan. Testimoni pelanggan Mintalah Testimonial dari 
pelanggan Anda yang merasa puas dengan produk yang Anda jual. Hal itu dapat 
mempengaruhi masyarakat lain, karena adanya pengalaman yang positif dari orang 
lain, keyakinan akan produk Anda dapat semakin berkembang. 






52 


S Membuat mitra bisnis 

Untuk seorang trader tunggal, terkadang kemitraan sangat dibutuhkan untuk 
membangun Bisnis yang lebih besar. Bekerja sama dengan Bisnis lain berarti Anda 
bisa memiliki akses untuk konsumen mereka. Anda juga memiliki orang-orang yang 
dapat membantu Anda melewati kesulitan-kesulitan dalam menghadapi permasalahan 
Bisnis Anda. 

S Media Buying 

Di sini Anda membeli space iklan di situs-situs orang lain dengan harga tertentu. 
Biasanya space yang disediakan nantinya bisa diisi dengan banner banner produk 
promosi Anda. Posisi yang sangat ideal bila Anda memakai metode media buying ini 
adalah di header dan di sidebar kanan. Tentu saja. Anda juga akan investasi untuk 
membayar webmaster [pemilik situs yang spacenya Anda sewa]. Langkah paling 
baik adalah memilih situs-situs yang memiliki traffic tinggi dengan niche yang sama 
dengan barang yang Anda jual. 

^ Pay Per Click (PPC) 

Cara paling cepat mendatangkan calon pembeli ke situs-situs online store Anda 
adalah dengan memasang iklan di network berbayar seperti Google Adwords atau 
Facebook Ads dan Yahoo Publishing Network. Dengan platform atau dashboard 
advertiser yang sudah canggih, Anda bisa dengan mudah memilih keyword- 
keyword tertarget (buying keywords) sehingga mereka yang sedang mencari barang 
yang Anda promosikan akan melihat iklan Anda (teks, gambar, video, creative dll) 
sehingga lebih cepat akan terjadi pembelian. Jika Anda tidak memiliki waktu atau 
tidak mahir, Anda bisa menggunakan jasa 
pasang iklan. 






53 


S Promosi Offline 

Setelah fokus ke promosi online, jangan lupa Anda juga harus melakukan 
promosi offline. M asih banyak pasar yang belum tergarap di online yang hanya bisa 
dijangkau dengan promosi offline. Untuk promosi offline ini, Anda bisa memanfaatkan 
spanduk, banner kecil, selebaran atau flyer, broadcast di radio atau bahkan televise 
(lokal atau nasional) dan sebagainya. 

5.2 RAHASIA DROPSHIP IMPOR BA RANG CHINA 

Dropshipping/dropship adalah berjualan sesuatu secara online tanpa perlu mempunyai 
barang itu sendiri dan mengirimnya ke pembeli. Dengan begitu anda sama sekali tidak 
perlu modal, sangat mudah,hemat waktu karena dapat dilakukan ketika anda sedang 
bekerja dan usaha ini tidak mungkin mengalami kerugian/bangkrut, di dropshipping itu 
tidak mungkin terjadi. Anda dapat memasarkan produk ini melalui group,fans 
facebook,website,blog dll... 

keuntungan usaha dropshipping: 

- tidak perlu modal, Tidak perlu stok Barang, Tidak Perlu packing 

- anda tidak akan mengalami kerugian / untung terus 

- bisnis untuksegala usia (pelajar,pengangguran,pekerja) 

- penghasilan yang menguntungkan 

- usahatanpatenaga 

- tidak membutuhkan banyak waktu 

- bisa dilakukan sambil anda bekerja/bermain(online) 

- anda dapat memilih besar kecilnya ke untungan anda (karna Anda dapat Mark-up 







54 


sendiri sesuai Keinginan anda) 

Keuntungan yang paling nyata tentang pengusahaan secara dropship adalah Anda 
bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang mudah untuk dikirim, 
tanpa harus menanggung risiko di dalam penyimpanan stokdan tanpa harus melakukan 
pengepakan barang. Bisnis Anda juga lebih mudah untuk dikembangkan dari cuma 
menerima beberapa pesanan barang ke menerima ratusan pesan tanpa perlu 
peningkatan yang tajam dari segi biaya dan usaha yang Anda curahkan. 

Dropshipping juga akan mepermudah pengusahaan suplier dan vendor karena 
pengusaha dropship akan melakukan semua pemasaran barang untuk mereka dan tugas 
mereka cuma memproduksi barang, membungkusdan mengirim. 

Pepelayanan pelanggan juga akan dilakukan oleh pengusaha dropship yang mana 
suplier atau vendor tidak perlu terlalu menitikberatkan pepelayanan pelanggan pembeli. 
Suplier dan vendor akan membuat pengusaha dropship sebagai rekan bisnis mereka. 

Namun demikian, masih ada beberapa masalah dan kekurangan di dalam melakukan 
bisnis berbasis drop-shipping. Jadi, Anda harus peka terhadap masalah-masalah 
tersebut sebelum Anda memulai bisnis berdasarkannya. Mereka tidak akan 
memberitahu Anda tentang masalah-masalah di balik peluang yang mereka berikan. 

Tapi Saya ingin memberitahukan kepada Anda dengan memberikan fakta-fakta yang 
perlu Anda ketahui. 

Berikut adalah beberapa kekurangan di dalam menjalankan bisnis berbasis 
dropshipping: 






55 


s Anda tidak ada kontrol 

Mengingat Anda tidak memproduksi barang sendiri, maka keberhasilan Anda 
berada di dalam tangan operator. Jika mereka mengalami masalah dan tidak dapat 
mengirim barang seperti seharusnya, Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa 
suplai yangtepat, bisnis Anda akan "gulungtikar" dengan cepat. 

S Masalah paling utama: Tidak suplai! 

Meskipun vendor Anda dapat diandalkan, pada waktu-waktu tertentu mereka 
masih akan kehabisan stok atau mengganti jenis produk yang mereka hasilkan. Jika 
Anda tidak mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan 
mereka, maka Anda akan kurang siap untuk menghadapi masalah suplai yang akan 
terjadi. Jadi, Anda akan berhadapan dengan pelanggan yang tidak puas dengan 
pelayanan Anda. Mereka sudah membayar tetapi masih belum menerima barang 
yang mereka inginkan. 

s "Astaga - Saya tidak menginginkan bisnis penuh waktu!" 

Sebagai seorang pelaku dropship, Anda mungkin akan tertarik untuk memasarkan 
berbagai jenis produk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin 
Anda akan sukses lalu bisnis Anda berikutnya akan meningkat tajam sehingga 
melebihi target asli Anda yaitu untuk cuma memiliki satu bisnis dropship yang kecil. 
Lalu Dapatkah Anda mengontrol bisnis Anda dengan baikjika hal ini terjadi? 

Jika Anda merasa berhasil, maka Anda akan menghadapi berbagai masalah lain 
yang belum Anda terfikir sebelumnya seperti: 






56 


> cukai 

> Kesetiaan pelanggan 

> Tindakan sebelum dan setelah pengusahaan 

> Retur/ pengembalian produk 

> Isu legislatif 

> Peningkatan biaya di dalam mendapatkan karyawan dan ruang kantor 

> Penyimpanan akun dan catatan 

> Bujet pemasaran 

> M asalah manajemen waktu dan masalah pribadi 

s Persaingan 

Vendor tidak memiliki perjanjian ekslusif dengan pengusaha manapun Jadi, ini 
memungkinkan mereka untuk menvendor barang kepada siapa saja yang sanggup 
membayar. Ini dapat mendorong vendor lain meniru barang yang sedang dijual dan 
mungkin mendapatkan barang yang sama dari vendor untuk menyaingi bisnis Anda. 
Ini bisa mengakibatkan bisnis Anda jatuh merosot. 

s Faktor online 

Mengingat kebanyakan pengusaha dropship akan memasarkan barang mereka 
melalui internet, mereka akan rentan terhadap berbagai risiko yang terkait dengan 
bisnis online. Ini termasuk orang lain meniru informasi yang terkandung di dalam 
situs web Anda, biaya iklan yang semakin meningkat, peningkatan persaingan dari 
pengusaha lain dan jumlah pengunjung yang tidak tetap. Jika Anda masih baru di 
dalam dunia internet, tantangan Anda akan lebih tinggi dibandingkan mereka yang 
sudah berpengalaman di dalam pengusahaan online. 






57 


s Risiko keuangan 

Bisnis impor biasanya perlu mengimpor stok yang banyak dan harus 
menanggung biaya penyimpanan dan asuransi. Namun Stoktersebut kemungkinan 
bisa rusak saat di dalam penyimpanan dan juga harga pasar menurun,itu semua 
resiko yang harus diterima oleh pemilik bisnis. Dan dengan menggunakan cara 
dropship, Anda dapat menghindari masalah tersebut, akan tetapi Anda masih akan 
menghadapi masalah lainnya di dalam penerimaan pembayaran. 

Jika pembayaran sudah dilakukan oleh pelanggan tetapi uang tersebut telah 
anda hilangkan/habiskan, Anda harus menanggungnya. Jika Anda telah memberikan 
jaminan uang kembali kepada pelanggan lalu tiba-tiba ada pelanggan yang menipu, 
maka Anda tetap masih akan terkena risiko pengembalian uang itu. Faktor 
Pengembalian uang dan adanya penipuan ini akan meruntuhkan bisnis Anda 
dengan cepat. 

s Kesetiaan pelanggan rendah 

Secara umum, harga yang diberikan oleh pelaku dropship lebih tinggi dari harga 
yang diberikan oleh vendor Namun Jika pelanggan Anda bisa mendapatkan barang 
langsung dari vendor tanpa perlu melalui Anda maka mereka akan langsung berpaling 
dan meninggalkan anda. 

Jika Anda tidak khawatir tentang kemungkinan pelanggan akan terus order 
kepada vendor,maka Anda masih harus berpikir cara untuk mempertahankan loyalitas 
mereka kepada Anda agar mereka tidak membeli dari pengusaha lain. Anda harus 
bekerja dengan lebih keras untuk mempertahankan loyalitas mereka 






58 


dan membeli kembali dari Anda. 

5.3 Rahasia Dropship Impor Barang CHINA - 2 

Pada prinsipnya, vendor dari negara China mungkin tidak mengalami masalah untuk 
mengirim barang ke pelanggan Anda. Jika mereka dapat mengirim sampel barang 
kepada Anda, sudah tentu mereka juga dapat mengirim ke orang lain. Kunci 
kesuksesannya adalah dengan menemukan vendor yang dapat memberikan Minimum 
Pemesanan terendah. 

Jika Anda bisa mendapatkan vendor yang memberikan Minimum Pemesanan 
sebanyak 10 unit, maka Anda dapat dropship 5 unit kepada pelanggan Anda dan sisanya 
kepada diri Anda sendiri sebagai stok. Tapi ada jg vendor yang memberikan fasilitas 
kepada anda untuk membayar dmuka dahulu, sebagai contoh: anda membayar untuk 
100 unit barang terlebih dahulu , lalu mereka bisa mengirim setiap unitnya kepada 
pelanggan setiap kali mereka menerima pesanan dari Anda. 

Situasi terbaik di sini: Untuk mendapatkan vendor yang dapat diandalkan dan dapat 
dipercaya untuk drop-ship setiap barang ke mana saja di seluruh dunia. Jika Anda 
bertanya kepada vendor apakah mereka bisa dropship, mereka mungkin tidak akan 
memahami maksud pertanyaan Anda. 


Berikut adalah saran saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda tanyakan 
kepada vendor untuk maksud Dropshp: 

s Apakah Anda memiliki Minimum Pemesanan? Dapatkah saya memesan satu barang 






59 


pada satu waktu? 

s Bisakah Anda mengirim ke [negara]? 
s Apakah Anda dapat mengirimkan langsung ke pelanggan saya? 
s Seandainya Anda mengirim langsung ke pelanggan saya, bisakah Anda memberikan 
saya faktur? 

s Seandainya Anda mengirim langsung ke pelanggan saya, bisakah Anda tidak 
menempatkan setiap logo atau informasi tentang perusahaan Anda ke atas barang 
dan kemasan tersebut? (Ini adalah hal yang paling sulit untukdilakukan!) 
s Bisakah Anda melabel kemasan dan faktur Anda dengan logo atau nama perusahaan 
saya? Apakah saya harus membayar lebih untuk ini? 
s Seandainya saya membuat 20 pesanan, bisakah ini di kirim ke 20 alamat yang 
berbeda? Apakah saya harus membuat 20 pesanan yang berbeda? Apakah saya 
masih bisa mendapatkan diskon pada pempembelian sebanyak20 unit? 

Anda juga perlu mendiskusikan pilihan pengiriman: 

s Cara pengiriman 
s Cara melakukan pembayaran 
s Berapa cepat pengiriman 
s Cara mendapatkan informasi pergerakkan kemasan 
s Cara untuk mengelola instansi beacukai dan pajak 
s Cara untuk menyelesaikan masalah pengiriman 
s Cara untuk menangani pengembalian/retur barang 

Hal ini Wajib anda perhatikan sehingga kesiapan anda dalam melakukan dropship 
bisa matang. 






60 


5.3 Tips Rahasia Dropship Impor Barang CHINA - 3 

Berikut adalah beberapa tips berguna untuk sukses di dalam bisnis dropship dari 

negara china: 

s Pastikan vendor Anda dapat melakukan dropship sebelum memulai konsep bisnis 
dropship! Jangan terus menerima pesanan dari pelanggan tanpa bekerjasama 
dengan vendor Anda terlebih dahulu! Lakukan investigasi terlebih dahulu. 

s Jangan menjanjikan waktu pengiriman sehingga Anda bisa benar-benar yakin kalo 
vendor tersebut dapat melakukan pengiriman dalam waktu yang Anda berikan. 

s Jangan dropship barang yang Anda sendiri belum pernah melihat. Anda harus 
memesan barang tersebut untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu untuk memeriksa 
keadaannya. Karena Ini juga akan membantu Anda memberikan gambaran yang 
tepat tentang pajak impor yang harus dibayar untuk mengimpor barang tersebut. 

s Ikuti langkah komunikasi yang baik dengan vendor yang telah saya berikan sebelum 
ini. Jangan memaksa tetapi mintalah bantuan mereka, ajak komunikasi dulu. 


Saya sudah membahas banyak tentang dropshipping. Sekarang saya ingin membahas 
tentang pemilihan produk terbaik untuk dijual. Ini adalah kunci keberhasilan Anda di 
dalam bisnis ini. 






61 


5.4 RISETPRODUK CHINA MU RAH DAN LARIS 

Masuknya produk elektronik maupun gadget asal Cina ke Indonesia telah 
mempengaruhi produksi merk-merk lain. Murahnya elektronik dan gadget buatan Cina, 
menjadi alasan tertariknya konsumen membeli berbagai produk buatan Cina. 
Barang-barang elektronik produksi China seperti televisi, VCD 
atau DVD player masih tampak dipajang disejumlah toko di pasar elektronik. 

Sejak masuknya produk China ke Indonesia, permintaan terhadap produk negeri 
negara bambu itu cukup tinggi kenaikannya. Biasanya pembeli terutama kalangan 
menengah kebawah memilih produk Cina, karena harganya yang juah lebih murah dari 
produk dengan merkternama yang sudah ada. Meski dari segi kualitas dan daya tahan, 
barang produksi Cina masih diragukan. 

Berbagai produk terutama elektronik yang membanjiri Indonesia didominasi produk 
asal China terutama jenis laptop dan telepon seluler (ponsel). Meningkatnya produk 
China di pasaran Indonesia, dikarenakan barang yang dijual di pasaran lebih murah 
dibandingkan barang yang lainnya. 

Beberapa produk buatan China yang laris dipasaran Indonesia diantaranya: 

Cross 

Hampir di setiap tempat di Indonesia, saat ini ada atau kios penjualan pulsa, menjual 
produk telepon seluler Cross. Perusahaan yang memiliki unit perakitan di China, 
mengirim pasokan ponsel dalam jumlah yang bersaing dengan Nokia. Ada 40 varian 
produk Cross yang saat ini beredar di pasaran Indonesia. Produk ini diklaim perseroan 
dalam lamannya, sebuah merek handphone yang diciptakan khusus untuk pasar di 







62 


Indonesia dalam memenuhi kebutuhan komunikasi, chatting, sms, browsing internet, 
mendengarkan musik, nonton televisi, video dan main games. 

Asatron 

Produk China lainnya yang memenangkan pertempuran dan penghargaan Top Brand 
Award, adalah Asatron untuk produk jenis audio tape. Produk ini masuk ke Indonesia 
melalui perusahaan PT Asatorindo Agung, yang berdomisili di Cimareme, Padalarang, 
Bandung Baratjawa Barat. 

Samba 

DVD merek Samba masih terpopuler bagi masyarakat Indonesia, dengan didapatkannya 
penghargaan Top Brand Award, selain harganya cukup terjangkau, merek ini juga memiliki 
kualitas yang baik yang bisa bersaing dengan merek-merek ternama lainnya. 

IMO Tablet 

Sedikitnya ada enam varian produk Tablet PC yang dikeluarkan perusahaan ini. 
Pemerintah sendiri mengaku Indonesia sudah mampu memasok sekitar 40 persen 
komponen untuk memproduksi komputer tablet. 

Dari beberapa produk tersebut maka Anda bisa memilih salah satu produk yang bisa 
Anda impor dari china, sebelumnya Anda harus melakukan beberapa hal dibawah ini: 
s Cari informasi yang lengkap tentang produk China yang benar-benar laku 
Dipasaran 

s M emilih produk China yang harganya terjangkau dan kualitasnya bagus 






63 


s Pastikan produk yang Anda pilih memiliki garansi dan purna jual 
yangtinggi 

s M enentukan pangsa pasar yang strategis unntuk produk tersebut 
s M encari vendor produk tersebut dari China 

Situs web vendor dan dropshipper 

Ada berbagai situs yang bisa memberikan pelayanan vendor/suplier dan dropshipper 
dari negara china yang baik. Namun , berdasarkan penelitian dan pengalaman saya 
cuma ada beberapa situs vendor dan dropshipper negara china yang saya sarankan. 

Jadi, sebagian besar supplier di toped yang produknya murah - murah itu, ternyata 
produknya berasal dari china, produk dari china sangat murah dan semua jenis barang 
ada. 

yang mau naik level jadi supplier, ini saya kasih tips import barang dari china : 

Rekomendasi belanja di website dibawah ini: 

»www.taobao.com 
»www.jd.com 
» www.china.alibaba.com 
»www.1688.com 
» www.tmall.com 
» www.pandawill.com 

Untuk prosesnya saya sangat menyarankan menggunakan JASA FORWARDER atau JASA 






64 


IMPORT BARANG. ( bisa menghemat cost, dan pastinya lebih efektif dan efisien kita 
tidak usah pusing2 memikirkan pajak, cargo dll semua diurus pihak forwarder) 

Cari jasa forwarder di kaskus dgn keyword: jasa forwarder, jasa taobao, jasa import. 

pilih yang trusted ya, bisa dilihat dari id kaskus dan testimoni2nya. 






65 


BAB 6. UNDANG-UNDANG IMPORT 


6.1 Tata laksana di bidang Impor 

Dasar Hukum 


■ UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006; 

■ Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan 
di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003; 

■ Kep. DJ BC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan DJ BC No. P-42/BC/2008. 

Kepabeanan 

Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas 
lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk 
dan bea keluar. 

Impor 

Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean 






66 


Daerah Pabean 

Merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan 
ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan 
landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang- Undang Kepabeanan. Barang yang 
dimasukkan kedalam Daerah Pabean 
diperlakukan sebagai barang import dan terutang Bea M asuk. 

Kawasan Pabean 

Adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, 
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di 
bawah pengawasan Direktoratjenderal Bea dan Cukai. 

Impor untuk di pakai: 

♦ M emasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk 
dipakai; atau 

♦ M emasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau 
dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. 

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan : 

❖ Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea M asuk dan PDRI; 

❖ Pemberitahuan pabean danjaminan; atau 

❖ Dokumen pelengkap pabean dan jaminan. 






67 


Penjaluran 


• Jalurmerah 

Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan 
pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat 
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); 

0 

• Jalur hijau 

Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak 
dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan 
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); 


• Jalur kuning 

Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak 
dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan 
SPPB. 

• Jalur Mita Non-Prioritas 

• Jalur Mita Prioritas 

Kriteria jalur Merah: 

❖ Importir baru; 

❖ Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir); 

❖ Barang impor sementara; 






68 


❖ Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II; 

❖ Barang re-impor; 

❖ Terkena pemeriksaan acak; 

❖ Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

❖ Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau 
berasal dari negara yang berisiko tinggi. 

Kriteria jalur Hijau: 

❖ Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam kriteria jalur merah 

Kriteria jalur Prioritas: 

❖ Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas 

Pemeriksaan Pabean: 

❖ Jalur M erah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang; 

❖ Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen; 

❖ Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan 
terhadap jalur merah atau hijau. 

Pemeriksaan Fisik: 

s Pemeriksaan Biasa 

P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor 
s Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray 






69 


KEP 97/BC/2003 
s Penegasan DJBC (terlampir) 
s Pemeriksaan di lapangan/gudang importir 

P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor 

Pemeriksaan Fisik Barang: 

s terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik: 

❖ M endalam - barang diperiksa 100% 

❖ Sedang - barang diperiksa 30 % 

❖ Rendah - barang diperiksa 10% 

❖ Sangat rendah - barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas) 

s pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeiksa barang secara merata sesuai dengan 
% pemeriksaan terhadap keseluruhan barang. 


Pembayaran 

Pembayaran Biasa: 

s semua pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi 
s Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal 

❖ Tidak terdapat bank devisa persepsi 

❖ Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang 
penumpang. 


Pemberitahuan Pabean 

s Pemberitahuan Import Barang (PIB), dibuat dengan Mmodul Importir/PPJK 






70 


s Dokumen pelengkap pabean ❖ 

Invoice 

❖ Packing List 

❖ Bill of Lading/Airway bill 

❖ Polisasuransi 

❖ Bukti Bayar BM dan PDRI (SSPCP) 

❖ Surat Kuasa , Jika Pemberitahu PPJK 

Perijinan / Tata Niaga 

s Jenis 

❖ Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK 

❖ M elekat kepada objek (barang) misalnya ijin M L (makanan luar) dari BPOM 
s Prinsip umum : Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB 

s Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik 
didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi. 






71 


Penutup 

Saya berharap panduan ini memberikan sedikit pengetahuan dan ide kepada Anda 
tentang cara mengimpor barang dari negara china. 

Persaingan pasar barang pada saat ini sangat intens dan tidak memberikan banyak 
ruang kepada pengusaha kecil untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. 

Jadi, Anda perlu bijak mencari peluang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan di 
dalam bisnis Anda. Mengimpor dari negara China harus menjadi salah satu dari strategi 
Anda. 

Berbekal pendukung vendor yang baik dan sistem mengimpor yang sesuai, Anda dapat 
membawa bisnis Anda ketingkat keberhasilan yang lebih tinggi. 


Salam sukses! 






